
PANITIA REUNI KE 2 ALUMNI & HARLAH KE 90 (1350 H - 1440 H) 

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY 

DALAMPAGAR ULU MARTAPURA TIMUR KALIMANTAN SELATAN 
Contact Person: Phone/WA : 0812-5016-0701 (Akhmad Dairoby) Rek BRI No. 4535-01-018892-53-3An. Nurusshobah 


BERITA ACARA 


PELAKSANAAN TEMU REUNI KE-2 & HARLAH KE-90 
PONPES SALAFIYAH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY 
TAHUN 1440 H. / 2018 M. 


I. PELAKSANAN 


Pelaksanaan Kegiatan Temu Reuni Ke-2 Alumni Santri & Harlah Ke-90 Pondok Pesantren 
Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary - Dalampagar Ulu Martapura Kalimantan 
Selatan. Kegiatan dilaksanakan pada : 


: Ahad, 27 Muharram 1440 H / 07 Oktober 2018 M 
: Pukul 09.00 sampai selesai 

: Gedung Unit I Lantai Atas Ponpes Salafiyah Syekh Muhammad 
Arsyad Al Banjary - Dalampagar Ulu Martapura Kalsel. 

: Sekitar 1.500 - 2.000 an orang 

II. BIAYA PELAKSANAAN 


• Hari, tanggal 

• Waktu 

• Tempat 

• Peserta (Undangan) 


A. Biaya pelaksanaan sepenuhnya atas sumbangan para alumni dari berbagai daerah yang 
dikoordinir pelaksanaannya sekitar satu setengah bulan sebelum acara. Dan Panitia 
menerima sumbangan berupa barang dan uang baik secara langsung maupun melalui 
transfer ke Rekening BRI No. 4535-01-018892-53-3 atas nama Nurusshobah. 

Untuk rincian sumbangan yang diterima panitia ada yang diperuntukkan untuk biaya 
pelaksanaan dan ada untuk sumbangan dana pembebasan lahan tanah untuk rencana 
perluasan gedung unit I Ponpes Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary. 

B. Data Penerimaan Sumbangan untuk pembebasan lahan tanah rencana perluasan gedung 
unit I Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary sebagai berikut: 


No. 

Tanggal 

Rincian Penerimaan 

J u m 1 a h 

Ket. 

1 

07 Okt. 2018 

Sumbangan Alumni Untuk Pembangunan 

25,395,000 


2 

14 Okt. 2018 

Sumbangan Alumni Untuk Pembangunan 

54,160,000 


J u m 1 a h 

79,555,000 



*] Sumbangan tersebut diatas di serahkan kepada Bendahara Panitia Pembangunan dan Pembebasan Lahan 


C. Data Penerimaan Sumbangan untuk pelaksanaan Temu Reuni Alumni Ke-2 dan Harlah Ke- 
90 Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary sebagai berikut: 












No. 

Tanggal 

Rincian Penerimaan & Pengeluaran 

J u m 1 a h 

Ket. 

1 

07 Okt. 2018 

Sumbangan langsung Alumni & Via Rek. 

58,669,212 


2 

14 Okt. 2018 

Pengeluaran Pelaksanaan Reuni & Harlah 

28,575,000 


J u m 1 a h 

30,094,212 


3 

14 Okt. 2018 

Sumbangan Partisipasi Untuk Kas ISMA 

3,000,000 


4 

14 Okt. 2018 

Pembiayaan Sekretariat Dll 

500,000 


Saldo Per 14 Oktober 2018 

26,594,212 



*) Saldo tersebut diatas di serahkan kepada Bendahara Ikatan Alumni Santri Ponpes Salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al Banjary Masa Bhakti 2016-2021 


III. PANITIA PELAKSANA 

Untuk kelancaran acara pelaksanaan temu reuni. Maka sekitar satu bulan setengah sebelum 
acara dilaksanakan. Diadakan rapt pembentukan Panitia Pelaksana Temu Reuni Ke-2 Alumni 
Santri & Harlah Ke-90 Ponpes Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary (Daftar 
terlampir) 

Dan dengan telah disusunnya Berita Acara Pelaksanaan Temu Reuni ini. Maka Panitia Temu 
Reuni secara resmi dibubarkan/membubarkan diri. 


IV. PENUTUP 


Demikian Berita Acara Pelaksanaan Reuni Ke-2 Alumni Santri & Harlah Ke-90 Ponpes Salafiyah 
Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary ini dibuat untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya. 
Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu baik tenaga pikiran 
finansial material dan lain sebagainya hingga acara dapat terlaksana dan berjalan lançar 
sesuai harapan. Semoga Allah Subhanahua Ta'ala membalaskannya dengan balasan yang 
sempurna. Amin Ya Robbal Alamin. 

Ditetapkan di: Dalampagar Ulu 
Pada tanggal: 05 Shafar 1440 H. / 14 Oktober 2018 M. 


Panitia Pelaksana Temu Reuni Ke-2 Alumni & Harlah Ke-90 
Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary 



Drs. Akhmad Dáiroby, M.Ed 


Ali Sadikin Chalidy 


• Berita Acara ini disampaikan kepada yang terhormat : 

1. Pengurus Ikatan Alumni Santri Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al 
Banjary (IKASMA) Masa Bhakti 2016 - 2021 (Sebagai laporan) 

2. Pengurus Yayasan Al Arsyadiyah 

3. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary 

















SUSUJSRAJST R/AN I I I a pelaksana 


TEMU REUNI KE - 2 ALUMNI SANTRI & HARLAH KE -90 
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH "SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARY" 
TAHUN 1440 H / 2018 IV1 

Pelindung : Al-Ustadz H. Zainal Ilmi (Ketua Yayasan Arsyadiyah) 

Penasehat : Al-Ustadz H. M. Mazani AR. (Pimp Ponpes / Kepala Ulya] 

Al-Ustadz H. Abdul Halim ZA. (Kepala Wustho) 

Al-Ustadz H. Ahmadi Hamid, Lc. (Kepala Ula & TKQ/ TPQ) 


Pengarah 


: Drs. H. Saifuddin Yusuf, M.H.I (Ketua Umum Ikatan Alumni) 


Panitia Pelaksana 


Ketua 

Wakil Ketua I 
Wakil Ketua II 
Wakil Ketua III 
Sekretaris 
Wakil Sekretaris 
Bendahara 
Wakil Bendahara 


Akhmad Dairoby 
H. M. Dail Said 
Shofa Asfihani 
Muhammad Hudawi 
Ali Sadikin Chalidy 
Muhammad Yamin 
Nurus Shobah 
Zunaizah Maksum 


Seksi-Seksi Pendukung 

í. Seksi Perlengkapan, Dekorasi & Sound System 

Pengurus Ikatan Santri Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary (ISMA) Priode Masa Khidmah 
2018/2019 

2. Seksi Publikasi & Dokumentasi 

Kru / Tim Karim TV Chanel Youtube ( untuk live streaming) 

3. Konsumsi 


• Mukarromah 

• Rohmiah 

• Fatimah 

• Munawwarah 

• Muhliah 

• Abdus Sattar 

• Farid Wajidi 

• Muhammad Abdurrahman 

• Santri Putera Puteri Kelas III Ulya PPS. SMAA 

• (Dibantu seluruh alumni dan eks santri yang berada di Desa Dalampagar Ulu & Ilir, 
Sungai Kitano, Akar Baru dan Telok Selong serta sekitarnya) 

Susunan Acara Temu Reuni : 

El Maulid Simtudhduror E Pengajian Ayat Suei Al Quran E Laporan Panitia E Sambutan 
Ketua Ikatan Alumni E Sambutan Yayasan / Ponpes E Sambutan Bupati Banjar E Taushiyah 
Diniyah E Tahlil & Doa E Penutup Jamuan Siang. (E Selesai Zuhur Ramah tamah para alumni] 





